17. Kursus Web Programming di Medan 
Judul: Kursus Web Programming di Medan Jago Web Development 


Deskripsi: Buat newbie bisa banget menjadi web developer dengan belajar PHP 
basic. Daftar kursus web programming di Medan sekarang juga! 


Isi: 


Anda ingin meniti jenjang karir di bidang web development? Anda butuh 
mengasah kemampuan dan keterampilan dalam melakukan kegiatan koding. 
Saat ini Flashcom menyediakan kursus web programming di Medan. Fokus 
kursus ini yaitu pengerjaan koding dan pembuatan proyek sebuah website yang 
dinamis menggunakan bahasa pemrograman dasar PHP dan database MySOL. 
Bagi Anda seorang pemula atau tidak memiliki latar belakang IT dapat mengikuti 
kursus ini. Karena kurikulum yang disediakan dimulai dari pengenalan dasar 
website dan dasar dari bahasa pemrograman PHP. 


Kursus Web Programming 


Kursus PHP ini tergolong mudah untuk dipahami oleh semua orang termasuk 
pemula. Anda dapat belajar membuat website untuk keperluan pribadi maupun 
bisnis. Selain itu, salah satu jalur karir yang bisa Anda pilih setelah mengikuti 
kursus ini adalah Web Developer. Anda bisa menjadi junior web developer di 
sebuah perusahaan yang dapat mengembangkan website sistem informasi 
perusahaan. Atau menjadi web developer freelance untuk mengerjakan proyek 
pembuatan sebuah website. 


Berikut kompetensi dasar yang akan dipelajari dari kursus web programming. 


1. Pengenalan PHP (Hypertext Preprocessor) 
- Mengenal web server 
- Instalasi dan test web server 
- Pengenalan struktur dasar PHP 
2. Mempelajari Form, Array, Fungsi, String, Tanggal, File dan Direktori 
- Mengerti cara penanganan form dan belajar input text dsb 
- Memahami pengantar array dan string 
- Mempelajari penanganan file 
3. Memahami Pemrograman Berorientasi Objek dalam PHP 
- Mengenal dan memahami object, class, properties dan method 
- Mempelajari dan memanfaatkan fungsi class 
4. Pengenalan Database DBMS, MySOL dan SOL 
- Mengenal database DBMS dan RDBMS 
- Mempelajari dan instalasi MySQL 
- Mempelajari cara menghubungkan server ke klien MySQL. 
- Pengenalan SQL 
5. Mengaplikasikan PHP dan MySQL dalam Pembuatan Website 
- Membuat rancangan database dan desain halaman web 
- Membuat halaman admin 
- Membuat menu pengolahan data 


6. Mendokumenkan Script PHP 
- Pengenalan script upload file dasar 
- Import file extensi txt dan membuat script laporan dengan PHP 
- Membuat script site dan membuat RSS feed dengan PHP dan MySQL 


Durasi kursus pemrograman web adalah 10 sesi masing-masing 2 jam. Namun, 
penentuan jadwal dan tempat kursus dapat disesuaikan dari kedua belah pihak 
(siswa dan trainer). Materi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan 
sistem pembelajarannya langsung praktik jadi Anda dapat dipastikan mudah 
mengerti. Trainer yang tersedia juga berpengalaman dan profesional dari 
kalangan akademis dan praktisi. Tertarik mengikuti kursus ini? Butuh informasi 
lebih lanjut? Ingin mendaftar? Silahkan hubungi kami melalui WhatsApp atau 
Hotline: 0816-1500-8008. 


